09.07.1/ 


PELIHARALAH AKU, YA 

TUHAN, TERHADAP TANGAN 
ORANG FASIK, JAGALAH AKU 

TERHADAP ORANG YANG 

MELAKUKAN KEKERASAN, 

YANG BERMAKSUD 
MENJATUHKAN AKU. 
MAZMUR M40:5. Tt 


erikop Mazmur 140:1-14 

mengatakan bahwa rancangan 

manusia hanya bisa digagalkan oleh 
Tuhan sendiri, demikian kebenaran yang 
terkandung dalam kisah tentang menara 
Babel. 


Tuhan berfirman tentang kekuatan 
rancangan manusia, “dan Ia berfirman: 
“Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa 
untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang 
mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan 
dapat terlaksana.” (Kejadian 11:6). 


Karena itu hanya Tuhan yang bisa 
menggagalkan rencana manusia, “Baiklah Kita 
turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa 
mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi 
bahasa masing-masing.” Demikianlah mereka 
diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, 
dan mereka berhenti mendirikan kota itu.” 
(Kejadian 11:7-8). 


KEPUTUSAN TUHAN 
“Banyaklah rancangan di hati manusia, 
tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana: 
(Amsal 19:21). 
Daud mengerti kebenaran 
ini, karena itulah Daud berdoa, 
“Luputkanlah aku, ya TUHAN, dari 
pada manusia jahat, jagalah aku 
terhadap orang yang melakukan 
kekerasan, peliharalah aku, ya 
TUHAN, terhadap tangan orang 
fasik, jagalah aku terhadap 
orang yang melakukan 
kekerasan, yang bermaksud 
menjatuhkan aku.” (ayat 2, 5). 


7 


Banyak penafsir meyakini 
bahwa mazmur ini disusun 
oleh Daud ketika dia diburu 
oleh Saul. Saul yang saat itu 
adalah Raja Israel, 


mempunyai kekuasaan, sehingga mampu untuk 
menggenapi rancangannya. 

Daud memberi kesaksian bahwa 
imannya kepada Tuhanlah yang dapat 
menyelamatkannya dari perburuan Saul. Dalam 
menghadapi masalahnya, Daud hanya berharap 
dan berseru kepada Tuhan. 

Iman itu adalah percaya yang utuh/ 
bulat. Iman tidak hanya muncul dari kata- 
kata, tapi mewujud ke dalam tindakan untuk 
mempercayakan diri. 

IMAN adalah percaya yang sudah tidak 
mempertanyakan lagi. Artinya sudah tidak ada 
pertanyaan: Apakah Tuhan bisa menolong? 
Apakah Dia akan menolong? Semua pertanyaan 
tersebut menunjukkan bahwa iman belum 
terbentuk. 


BERIMAN 

Bila seseorang beriman, maka 
pernyataannya akan menjadi seperti Daud 
berkata, “Ya ALLAH, Tuhanku, kekuatan 
keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku 
pada hari pertarungan senjata.” (ayat 8). 


Kebulatan dari iman adalah, bukan hanya 
percaya, tapi juga membuat orang yang 
beriman kepada Tuhan, mempercayakan 
dirinya kepada Tuhan. Daud tidak mencari 
pertolongan yang lain, hanya satu yang dia 
percaya yaitu Tuhan, dan hanya kepada Tuhan 
dia mempercayakan dirinya. 

“Aku tahu, bahwa TUHAN akan memberi 
keadilan kepada orang tertindas, dan membela 
perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang 
benar akan memuji nama-Mu, orang-orang 
yang jujur akan diam di hadapan-Mu.” (ayat 
13-14). 


Berimanlah kepada Tuhan, dengan sebulat 
hati. “Karena itu Aku berkata kepadamu: apa 
saja yang kamu minta dan doakan, percayalah 
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu 
akan diberikan kepadamu.” (Markus 11:24). 
(Pdt. Samuel Handoko) 


1 DNRGOS PENGOBATAN 6 | 


AN ii 2) 


Sentuhan Kasih Bangsa Surabaya 
bersama CG di bawah coach Bapak 
Subijantoro mengadakan bakti sosial 
pengobatan gratis di sebuah gang yang 
beralamat Jl. Banyu Urip Kidul VII-A. 


P:- hari Sabtu (20/5) lalu, Yayasan 


Kegiatan ini diadakan untuk menjawab 
kerinduan anggota Connect Group (CG) di 
bawah coach Bapak Subijantoro untuk melayani 
para lansia tidak mampu di wilayah CG mereka 
(yang selama ini sudah mereka layani dan 
fasilitiasi untuk beribadah di MS Senior). 


Selain 3 dokter dan 2 orang apoteker, bakti 
sosial ini mengikutsertakan 10 anggota CG yang 
membantu sebagai usher, tim pendaftaran dan 
mengukur tekanan darah, dan tim konsumsi. 


Puji Tuhan, secara keseluruhan acara 
berlangsung dengan lancar dan direspon baik 
oleh masyarakat sekitar. Jumlah pasien yang 
dilayani hari itu berjumlah 135 orang. 8 

(Tim YSKB) 


SPEAKERS 


PB LALAN MATAN RM 

Intconwi pasina 

LUKLA MAWAM YUARDA 
AT 


Jemaat yang membutuhkan 
pelayanan konseling 

dapat menghubungi 

031 - 60007000 

untuk membuat perjanjian 
terlebih dahulu 


Jadwal Pelayanan Konseling 


Hari Minggu 

di SIBEC Convention Hall, ITC 
Jl Gembong 20-30, Sby 
Bpk. 09.00-10.00 WIB 
Bpk. 1200-1300 WIB . 
H pk. 18.00-19.00 WIB 


Hari dan jam kantor GMS 
di Vision Building Lt. 6 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


@ Gereja Mawar Sharon Surabaya 
AGUSTUS 2017 AGUSTUS 2017 
(PUKUL 1300-2100) (PUKIL 09.00-2 100) 


Raising Up 
BEWATCNFUL STRONG Man 
STAND FIRM to bethe 
INTWEFATW.- Spiritual Leader 
ACT LINE MEN at Home, Church 
BESTRONG & Marketplace! 
LETALL THAT YOU DO . 
BE DONE IN LOVE STRONG 


1 CORINT HAN Tb: FI Id 


Daftarkan diri anda 
hari ini secara online: 
di nygms.com 


14 Mei - 6 Juli 2017 


Info: 

(031) 60007000 - Milka 

081252640000 - lessica 
081331317777 - William 

Email: 


strongmen@gms.or.id 


Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before 30 Show 
Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II (Miracle Edition) // 
GMS Pusat GMS Pusat Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, Pe ne Ba 
20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB 1 Ima Tn : 
www.mstv.tv www.mstv.tv 1 5 

“Kuasa Bersyukur” "Obat Kecewa” Mawar Sharon 

Pk. 02.00, 05.00, Pk. 02.00, 05.00, Women 

14.00, 17.00 WIB 14.00, 17.00 WIB Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv www.mstv.tv Vision Building lantai 13, 


Pdt. Leonardo Sjiamsuri Pdt. Leonardo Sjiamsuri Marvel City Complex 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 
Pdt. Agus Lutan 


Recorded at 
MSTV.TV 


SIBEC-ITC 
SURABAYA 


korta 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Perjalanan Iman” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Anti Galau” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Mulyadi Budiyanto 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Harry Sanoza 


PPAPR 


TERBUK, & UNTUK SEMUA JEMAAT 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

“Living while you live. 
Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Priority in life” 
Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Yosep Moro 


“Disertai Healing Minis- 
try di akhir ibadah. 


. ja 
18 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
“Living while you 
live.” 

Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perjamuan 


Kudus 
di setiap ibadah. 


16 Juli 17 


PERJAMUAN 


KUDUS 


" BAZAR, LOMBA, PANGGUNG GEMBIRA, 


DOORPRIZE, FLYING FOX, SAFARI BERKUDA 


1 A 1 7 Rabu - Kamis 
DI” kg Agustus 2017 
Bukit Doa IMMANUEL, Prigen 


Harga Mulai dari 75.000/Pax 


Rundown: 
Rabu, 16 Agustus 2017 


15.00 - 17.00 Go BDI S 
18.00 - 19.00 Makan malam (Ruang Makan BDI) 
19.00 - 2100 Sesi (Main Hall) 

2100 - Selesai, Snack & tea (Cafetaria) aa 
Kamis, 17 Agustus 2017 

07.30 - 08.00 Upacara (Lahan Baru) 

08.00 - 09.00 Snack & tea time(Ruang Makan BDI) 
09.00 - 16:00 Bazar dil (Lahan Baru) s 
INFO: (031) 5344424, 6000 7000 ext 1216 


An | 
IL 
Immanuel 


dalah sebuah anugerah jika kita 
boleh terlibat dalam pekerjaan 
dan rencana-Nya, khususnya untuk 


pembangunan gereja di Jalan Cempaka, 
Surabaya. Berikut adalah pokok-pokok doa 
untuk mendukung pembangunan pada Bulan 
Juli : 


Proses pembangunan GMS jalan 

Cempaka yang akan dimulai dengan 
pembongkaran gedung di bulan Juli ini 
berlangsung dengan baik. - 


Tuhan terlibat dalam pemilihan 

kontraktor utama yang akan menggarap 
proyek ini dan setiap tenaga kerja yang akan 
terlibat. 


Tangan Tuhan menjaga dan memagari 

daerah jalan Cempaka dan sekitarnya 
selama proses pembangunan ini 
berlangsung dan memberikan damai 
sejahtera serta keamanan. 


Jemaat GMS terus bertumbuh secara 

kualitas dan kuantitas dan tuaian jiwa- 
jiwa terus terjadi sementara gedung GMS 
jalan Cempaka sebagai wadah yang baru 
sedang dipersiapkan. 


Memberkati pemimpin-pemimpin di 
GMS dan seluruh jemaat dalam kesatuan 
hati, penjagaan serta pemeliharaan Tuhan. 


Ui 


BAGI JEMAAT YANG INGIN 
MEMBERIKAN KONTRIBUS I : 


DOA 
Doa puasa setiap tanggal 1-3 tiap bulannya. 


DANA 
BCA 010-8398-4000 a/n Gereja Mawar Sharon. 


BARANG / JASA 


Hubungi email : infopembangunan@gms.or.id 


UNTUK INFO SEPUTAR 
PEMBANGUNAN 
DAPAT MENGHUBUNG | : 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.146 


memutuskan untuk menunda kehamilan 

selama satu tahun. Selain karena suami 
masih sering bekerja keluar kota, kami juga masih 
ingin memiliki waktu berdua. 


Gem menikah pada Oktober 2014, kami 


Baru pada Agustus 2015, kami ingin memiliki 
anak. Setelah diperiksa, ternyata saya terinfeksi 
virus Rubella, yang akan berdampak negatif jika 
saya hamil. 

Pada tahun 2016, kami didoakan Pdt. Jusuf 
Soetanto bersama pasangan-pasangan lain yang 
ingin memiliki keturunan. 


Secara manusia, saya berharap bisa 
langsung hamil, tapi hari lepas hari kami lewati, 
kehamilan itu belum juga terjadi. Beberapa orang 
menyarankan agar kami meminum ini dan itu dan 


menyarankan untuk periksa ke dokter kandungan. 


Kami menolak dan percaya bahwa Tuhan bisa 
memberi anak tanpa campur tangan medis. 

Bulan Juni 2016, kami pergi ke Amerika dan 
saya terlambat datang bulan. Hasil tes pack 
negatif. Kami sempat kecewa, namun akhirnya 
berserah kepada Tuhan. 


Bulan Juli 2016 saya kembali terlambat datang 
bulan. Puji Tuhan kali ini saya positif hamil. 

Setelah mengingat ke masa lalu, ternyata 
benar bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu, 
tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 

Ketika dideteksi bahwa saya positif hamil pada 
Juli 2016, saya segera periksa kesehatan, apakah 
tubuh saya sudah cukup sehat untuk hamil. Dan 
ternyata, tiga bulan sebelum hamil, saya dideteksi 
terkena virus CMV, yang sama seperti rubella, 
berbahaya bagi kehamilan. 


Nilai positifnya, karena pernah terinfeksi virus 
rubella dan CMV sebelumnya, maka ketika hamil 
saat ini, tubuh saya sudah memiliki antibodi yang 
kuat untuk kedua virus tersebut. 

Sebenarnya, Agustus 2016 saya sudah berjanji 
kepada mertua, jika belum hamil saya juga, akan 
bersedia ke dokter kandungan. Namun, semua 
tidak terjadi karena Tuhan campur tangan dan 
memberi kami seorang anak. Segala kemuliaan 
bagi Tuhan. MM (Andre dan Icha, Jemaat GMS 
Surabaya) 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak |, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 
telp. 031-60007000 ext. 103 / 


surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Bukit Doa "Immanuel" 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Prigen 


GMS Unity Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 

Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

)Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Ibadah Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 

( 


Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Ibadah Umum # Anak | Pk.10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


badah Umum -#Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Ibadah Umum # Anak| Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (032149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.15 WIB 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 

badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 14.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, 

Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3111075 


GMS Lombok 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 
Hotel Puri Indah, Ruang Rajawali Lt.2 

. Sriwijaya no, 132. 

Sekretariat: Pertokoan Smart Club 

Ruko Fashion Factory, Jl. Prabu Rangkasari, 
Abian Tubuh. Mataram, Lombok 

CP. 0370-635170 

Hp. 085648242999 (Pdm. David Lauly,ST.) 


GMS Bitung 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pemuda (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Tondano (HOR) 
badah Umum # Anak 

badah Pelajar # Pemuda 

. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324016 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 

badah Umum # Anak 
badah Pemuda (Sabtu) 

. Sutoyo no. 28, 

Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


badah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum - Ana Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 

badah Pemuda 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
elp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

badah Umum «# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

elp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


